BACAAN AYAT AL-QUR'AN UNTUK KESEMBUHAN PENYAKIT 

Disusun oleh : H. Muh. Fathoni Asyhari, S. Ag 


DOA NABI AYYUB AS SAAT SAKIT 

SURAT AL-ANBIYA 21 : 83 



Robbii annii massaniyadh dhurru wa anta arhamur roohimiin. 

Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang 

Maha Penyayang di antara semua Penyayang. 


DOA NABI IBROHIM AS SAAT SAKIT 

SURAT ASY-SYUARA 26 : 80 




O ^ • £ 0 


i + w . ^ S' S' * y' w / 4 ♦ 4 ^ 

( A . > j? UI j 








Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiini 


Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku, 


SURAT AL-FATIHAH 1-7 



Bismillaahir rohmaanir rohiim (1) Alhamdu lillaahi robbii aalamiin (2) 
Ar-rohmaanir rohiim (3) maaliki yaumid diin (4) iyyaaka na’budu wa 
iyyaaka nasta’iin (5) ihdinash shirootol mustaqiim (6) shirootol 
ladziina an’amta ‘alaihim ghoiril maghdhuubi ‘alaihim waladh 


dhoolliin (7) 

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4. Yang menguasai di hari Pembalasan. 

5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta 
pertolongan. 

6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 

7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 


1 


CARA PENGGUNAAN : 

1. Baca Basmalah f-^4) 

2. Letakkan tangan kanan di tempat yang sakit 

3. Baca Doa Nabi Ayyub, Nabi Ibrohim dan Surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan 


SUMBER : 




9 9 j 


o £ X 


of x £ £ 


‘'f 3» 


Ji J» s . s o 

jj jj » x £ / f'* ^ i 9 * i 


Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya 
aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara 
semua Penyayang". (QS. Al-Anbiya 21 : 83) 


DALIL BACAAN AL-FATIHAH : 


& S' 

I X X O , X 


a s 






^ aIIp aJUI aJUI J J 15 : J 15 


O/ f 


w l I ^ f ( O X 


dS 'ir ^ 

{-J / y # / / / 


Dari Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah SAW bersabda : Dalam Surat Al-Fatihah 
terdapat obat setiap penyakit. (Sunan Ad-Darimi, Hadits No. 3236) 

Intinya : Al-Fatihah sebagai sarana penyembuhan dengan izin Allah SWT. 


DALIL UNTUK SELALU OPTIMIS DAN YAKIN : 


j> * 






J A Ad AJi Jk J'* : *ui J 9 

« ♦♦ I ♦♦ ♦♦ 


f O x 


''''''a t- J* ' t- 'a"’ 

/ ■ . ... > / / O/ X» X O . x ^ > | I . 

^ bl Ulj ^ Jb -Up UI : Jdu dJl 

** ^ ^ ~ ^ 

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : Allah berfirman “ Aku 
tergantung persangkaan hambaKu pada diriKu, dan Aku bersamanya apabila ia 
mengingatKu “. (Shahih Bukhori, Hadits No. 6856) 

Intinya : Berbaik sangka dan berfikir positif saja dalam segala kondisi. 

DALIL UNTUK PENUHI SYARAT BERDOA : 

d i 9 tS^ *3« U-f d i Ji» J* &£* iiit k, 

/• / ? / / // / / 


' a a a * ' 

S * o x o * , x . 


> 0 * 


S S V ^ V S' i <S i S U ^ 

^ 'dd’Jdj 


Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), 
bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. 

(QS. Al-Baqarah 2 : 186) 

Intinya : 

1. Allah SWT dekat dengan hamba-Nya. 

2. Allah SWT selalu mengabulkan doa hamba-Nya, bentuknya bisa Cash and Carry, 
dipilihkan yang terbaik atau dilindungi dari hal negatif. 

3. Kita hendaknya selalu berdoa setiap saat. 

4. Agar doa dikabulkan : Jalankan ajaran Allah SWT dan mantapkan keimanan/keyakinan 

5. Selalu dalam kebenaran, saat berdoa dan doa sudah dipenuhi. 

Bagi yang mau mendapatkan teks asli doa diatas, bisa kirim email ke 
mohamad_fatoni@yahoo.com, insya Allah akan dikirim. Semoga Bpk/Ibu/Sdra/Sdri selalu 
sehat, bahagia dan sukses dalam ridha dan lindungan Allah SWT. 

(Fatoni, HP. 0811106389) 


2 


